Kelas 6 Sekolah Dasar 



Evaluasi Semester 1 


J 


A. Mendengarkan 


Pilihlah jawaban dengan benar! 

1. Raja Murkara adalah seorang raja yang paling ditakuti rakyatnya. la suka 
memerintah seenaknya. Walaupun titahnya salah, harus tetap dilaksanakan. 
Siapa yang berani membantah titah tersebut, past! dijebloskan ke 
penjara. 

Karakter tokoh dalam penggalan cerita tersebut adalah .... 

a. disiplin c. kejam 

b. sombong d. cerdas 

2 . 

“Wah hebat sekali kamu, Yul! Setiap menerima rapor kamu selalu tercatat 
menjadi juara di kelasmu,” kata Pak Ridwan kepada Yuliana, anak semata 
wayangnya. 

“Ah, Bapak, bisa saja. Ini semua kan karena kerja keras Bapak juga, yang 
seiaiu memberikan bimbingan saat Yuli Belajar,” kata Yuii sambil malu- 
maiu. 

Daiam kutipan cerita di atas, tokoh Bapak digambarkan sebagai seorang 
yang .... 

a. bijaksana c. suka memuji 

b. bertanggung jawab d. suka menoiong 

3. Tokoh yang menjadi pusat perhatian dalam sebuah cerita tersebut.... 

a. tokoh utama c. tokoh pembantu 

b. tokoh pengganti d. tokoh tambahan 

4. Urutan peristiwa dalam sebuah cerita disebut.... 

a. pokok cerita c. gagasan cerita 

b. penokohan d. alur cerita 










5. Dikumpulkannya puluhan koran bekas dan majalah usang oleh Pak Ketong. 
Direndam di dalam air, koran dan majalah usang itu kemudian dilumatkan. 
Setelah hancur menjadi bubur kertas, lalu dicampurdengan tepung terigu/ 
kanji yang diberi air, selanjutnya dimasukkan ke dalam panel dan dipanaskan. 
Setelah adonan rata, dinginkan dan kemudian menempelkannya ke atas 
papan sesuai gambar. Panaskan agar bubur kertas yang menempel pada 
papan cepat kering. Setelah kering, barulah diberi warna dengan cairan 
berwarna. Kombinasikan warna sesuai dengan selera. 

Tema teks bacaan di atas adalah .... 

a. barang bekas c. kertas kerja 

b. kerajinan tangan d. memanfaatkan koran usang 


Beberapa Puskesmas di wilayah Jakarta Selatan membagikan jus jambu 
batu kepada para petani. Dokter Puskesmas tersebut menyatakan bahwa 
jus jambu sangat berguna karena memiliki kadar vitamin C paling tinggi 
dibandingkan buah-buah lain. Vitamin C bermanfaat untuk memulihkan 
daya tahan tubuh. 

Pokok isi yang terdapat dalam berita tersebut adalah .... 

a. buah jeruk memiliki kandungan Vitamin C tertinggi dibandingkan dengan 
buah lainnya 

b. vitamin C bermanfaat untuk memulihkan daya tahan tubuh manusia 

c. vitemin C dapat menyembuhkan penyakit demam berdarah yang sudah kronis 

d. jus buah sirsak sangat berguna untuk penyembuhan penyakit demam 
berdarah 

7. Putri memegang erat-erat selembar foto di tangannya. Waktu itu pukul 10.30. 

Keringat membasahi wajahnya. Tetapi, Putri tidak putus asa. la rela berdesak- 
desakkan untuk bertemu Tamara untuk meminta tandatangan pada foto yang 
dibawanya itu. Maklum, Tamara adalah bintang sinetron yang digemari para 
remaja dan anak-anak. Peristiwa itu terjadi tepat di depan pintu masuk mall 
Metropolitan Bekasi dalam suatu acara “Hebohnya Bintang-Bintang”. 

Latar suasana dalam cerlta tersebut terdapat dalam kalimat.... 

a. waktu itu pukul 10.30 

b. ia rela berdesak-desakan untuk bertemu Tamara untuk meminta tanda 
tangan pada foto yang dibawanya itu 

c. maklum, Tamara adalah bintang sinetron yang digemari para remaja 
dan anak-anak 

d. peristiwa terjadi tepat di depan pintu masuk Mall Metropolitan Bekasi 
dalam suatu acara “ Hebohnya Bintang-Bintang” 








Kelas 6 Sekolah Dasar 


8. Di sebuah perkampungan, terdapat seorang pemburu. Pekerjaan setiap 
harinya hanya berburu. Pagi-pagi ini, ia hanya berangkat untuk memburu. 
Hasii berburunya bermacam-macam binatang, seperti rusa, kijang, dan 
burung. Daging binatang itu dijuai ke kota. Sebagian dari dagingnya itu 
untuk dimakan keiuarganya .... 

Peristiwa dalam penggalan cerita di atas adalah .... 

a. pemburu itu pekerjaannya selaiu memburu 

b. pemburu itu berburu dari pagi sampai sore 

c. pada suatu hari, pemburu ke hutan untuk berburu 

d. ia mendapatkan bermacam-macam hasii buruan 

9. Syamsui Arifin, Bupati Langkat, menyatakan bahwa banjir yang melanda 
penduduk Bukit Lawang, di Kecamatan Bohorok, Kabupaten Langkat, 
Sumatra Utara, bukan merupakan musibah aiam murni. Perambahan 
hutan yang tak terkendaii di Taman Nasional Gunung Leuser mengurangi 
peresapan air saat terjadi hujan deras sehingga terjadi banjir. Peiakunya 
para mafia atas perintah cukong berdompet tebai yang dibekingi orang-orang 
tertentu. Akibatnya, 42 ribu hektare kawasan dihutan lindung rusak berat. 
Ringkasan teks bacaan tersebut adaiah .... 

a. banjir dibukit Lawang, Bohorok, Langkat, Sumatra Utara akibat dari 
penebangan hutan di kawasan Taman Nasionai Gunung Leuser 

b. perambahan hutan yang tak terkendaii menyebabkan tanah iongsor 

c. desa Bukit Lawang, Kecamatan Bohorok, Kabupaten Langkat, Sumatra 
Utara diianda banjir 

d. pelaku penebangan hutan adaiah mafia kayu yang diperintahkan oieh 
cukong dan dibekingi oieh orang-orang tertentu 

10. Toktomuch adaiah seorang pemuda desa Tomeho yang iugu. la sangat 
senang mendengarkan bermacam-macam gosip. Tidak hanya seorang 
pendengar, tetapi ia juga suka membicarakan tentang segaia sesuatu yang 
ia dengar maupun yang dilihatnya. Penduduk Tomeho sangat takut kepada 
Pak Toktomuch, mereka takut jika yang mereka lakukan itu diiihat oieh Pak 
Toktomuch, sebab ia pasti akan menceritakannya kepada orang lain. 
Cerita tersebut menggambarkan bahwa Toktomuch memiliki sifat.... 

a. jujur c. tak tahu maiu 

b. pembohong d. keras kepaia 








Kelas 6 Sekolah Dasar 


11. Di sebuah hutan yang luas, hiduplah seorang nenek. la tinggal seorang 
diri di gubuk yang sudah reyot. Di hutan itu sangat sepi, yang ada hanya 
suara kicau burung dan alunan suara orang hutan. Setiap hah, nenek itu 
masuk hutan untuk mencari makan. Seperti biasanya, ia selalu ditemani oleh 
beberapa orang hutan. Orang hutan itu sudah sangat akrab dengannya. 
Mereka tampak bahagia bersama. 

Setting tempat dalam cerita tersebut adalah .... 

a. hutan c. pagi hah 

b. sepi d. bahagia 

12. Konon kabarnya, Gunung Tangkuban Perahu tercipta dari perahu yang 
ditendang oleh Sangkuriang. la melakukannya karena kesal. Sangkuriang 
tidak berhasil dalam membuatdanau yang diminta Dayang Sumbi. Perahu itu 
akhirnya jatuh tertungkup dan akhirnya berubah menjadi Gunung Tangkuban 
Perahu, yang hingga kini banyak dikunjungi orang. 

Cerita ini dinamakan .... 

a. fabel c. legenda 

b. mite d. balada 

13. Teknik menuliskan isi kembali cerita adalah .... 

a. menuliskan pokok-pokok isi setiap paragraf 

b. setiap paragraf diambil kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas 

c. panjang teks harus sama dengan teks asli 

d. mengambil sebagian dari isi paragraf itu 

14. 

Porak-porandanya Pantai Lumpuk hanya sebagian kecil dari kerusakan 
besar pantai-pantai di Aceh gara-gara gempa dan tsunami. “Kerusakan 
terutama terjadi di pesisir barat dan timur Aceh,” kata Sudariyono, Deputi 
Bidang Pelestarian Lingkungan, Kementrian Lingkungan Hidup (KLH). 
Pertanyaan yang dapat disusun untuk mendapatkan informasi penyebab 
rusaknya pantai di Aceh adalah .... 

a. Siapa yang menjadi korban? 

b. Di mana peristiwa itu terjadi? 

c. Mengapa peristiwa itu terjadi? 

d. Bagaimana tindak lanjut peristiwa tersebut? 








Kelas 6 Sekolah Dasar 


13. Ketika itu, Anton sedang duduk-duduk di kursi yang terletak di bawah 
pohon rindang di depan rumahnya, tiba-tiba Budi menghampirinya dengan 
naik sepeda mininya. “Hai, Anton, bagaimana liburanmu kemarin?Apakah 
menyenangkan?” “Ya, begitulah. Aku senang sekali, aku bisa berjumpa 
dengan kakek dan nenekku,” jawab Anton. 

Latar penggalan cerita di atas adalah .... 

a. ketika itu c. di depan rumah 

b. di teras rumah d. di bawah pohon di belakang rumah 

B. Membaca 

Isilah titik-titik berikut ini! 

Provinsi Riau yang kaya akan sumberdaya alam itu kini terbelit berbagai masalah. 
Banjir dan asap menjadi masalah rutin yang datang setiap tahun. Saat musim 
penghujan, terjadi banjir karena hutan tidak dapat meresapkan air hujan. Bila 
musim kemarau, hutan di sana-sini terbakar, baik karena ulah manusia maupun 
faktor alam. Hal ini jelas dapat mengancam kelestarian ekosistem, bila pene- 
bangan hutan tidak segera dihentikan. Tetapi anehnya, justru Dinas Kehutanan 
pula yang mengeluarkan izin IPK untuk melakukan pembalakan lebih dari 50 ribu 
hektare hutan Riau. 

Tempo, 14 November 2004 

1. Judul yang tepat untuk teks bacaan di atas adalah .... 

2. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah .... 

3. Pertanyaan yang sesuai untuk menanyakan isi teks tersebut adalah .... 

4. Kebakaran hutan itu disebabkan oleh ulah manusia tak bertanggung jawab. 
Ulah bersinonim dengan kata .... 

5. Pemegang izin IPK telah melakukan pembalakan hutan secara tidak ber¬ 
tanggung jawab. Kata pembalakan berantonim dengan kata .... 

6. Kegiatan pengamatan lingkungan berarti datang ke lokasi yang dimaksud 
untuk mendapatkan .... 

7. Di lokasi pengamatan, kami dapat menemukan: 

a. luas halaman 20m^; 

b. keadaan tanah sangat subur; 

c. tanah ditumbuhi rumput dan beberapa macam bunga; 








Kelas 6 Sekolah Dasar 


d. binatang yang terlihat adalah semut, cacing, kupu-kupu, dan capung; 

e. ada bebatuan di sekitar halaman tersebut. 

Deskripsi tersebut merupakan basil pengamatan .... 


1. Dewi sangat suka dengan bunga. la menanam berbagai macam bunga di 
tamannya. Bunga-bunga itu dirawatnya dengan baik, setiap pagi dan sore 
disiramnya, sebulan sekali tanaman itu diberi pupuk. Tanaman itu tumbuh 
dengan subur. Saatnya bunga-bunga itu berkembang, tanaman itu tampak 
indah dengan warna-warni bunga. 

Ringkasan paragraf tersebut adalah .... 

2. Seseorang yang diharapkan dapat memberikan informasi yang benar disebut 


3. Kalimat-kalimat yang dapat mendukung kalimat utama disebut.... 

4. Setiap paragraf terdiri atas ... gagasan pokok. 

5. Masyarakat kecewa atas penanganan masalah pembalakan hutan oleh 
pemerintah. Anonim kata kecewa adalah .... 

6. Kita dapat mengetahui sifat-sifat/watak seseorang darl... yang dllakukannya. 

7. Pembacaan berita ditelevisi disebut.... 

8. Slang Itu, aku pulang sekolah. Aku berjalan melewatl kebun singkong mlllk 
Pak Romli. Aku sangat terkejut ketika seekor ular piton sedang memakan 
seekor angsa. 

Tokoh dalam penggalan cerita di atas adalah .... 


C. Menulis 

a. Jawablah dengan singkat! 

1. i Sepiring nasi sehari tiga kali 
i Itu baru cukup kalori 
i Lauk pauk sederhana 
i Cukup gizi dapatlah terbeli 
; Buah-buahan melengkapi 
; hidangan setiap hari 


Melengkapi kandungan gizi 
Empat sehat lima sempurna 
Untuk masa depan kita 
Nasi, sayur, lauk, dan buah 
Supaya lengkap ditambah susu sapi 
Sayuran segar setiap hari 


Isi amanat puisi tersebut? 








Kelas 6 Sekolah Dasar 


2. Petunjuk perjalanan dalam bentuk gambar disebut apa? 

3. Cerita yang tokoh-tokohnya hewan disebut? 

4. Dalam sebuah percakapan, paling sedikit terdiri dari beberapa orang 
pelaku? 

5. Bayu memegangi seeker cicak. la memerhatikan lidahnya sangat lengket dan 
dapat memanjang, lalu meraba telapak tangannya lengket seperti terdapat 
benda perekat, dan badannya bersisik halus. 

Bayu sedang melakukan kegiatan apa ? 



Daftar Riwayat Hidup 

Nama lengkap 

Tri Utami 

Tempat,tgl lahir 

Jakarta, 21 November 1995 

Jenis kelamin 

Perempuan 

Agama 

Islam 

Alamat 

Jl. Pulo Sirih V/104, Perum. Rahayu Regency 

Tinggi Badan 

150cm 

Berat badan 

32 kg 

Golongan darah 

A 

Asal sekolah 

SD Angsa Pura II, Yogyakarta 

Hobi 

Nama orang tua 

Menyanyi 

a. Ayah 

Rustam Efendy 

b. Ibu 

Galih Irianty 

Pekerjaan orang tua 

a. Ayah 

Dosen 

b. Ibu 

PNS 

Alamat orang tua 

Jl. Pulo Sirih V/104, Perum. Rahayu Regency 

Daftar riwayat hidup ini saya tulis dengan benar. 

Jakarta, 10 November 2003 
Hormat saya, 

Tri Utami 


Daftar riwayat tersebut akan digunakan untuk apa? 














Kelas 6 Sekolah Dasar 


7. Gadis cantik itu bernama Sinta. la anak seorang petani. Saat berjalan dengan 
ibunya, Sinta selalu mengiringi di belakangnya. Tampaknya, ia malu-malu 
berjalan dengan ibunya. Sinta berpakaian tampak bersih dan rapi. Aku tertarik 
melihatnya, sedangkan ibunya memakai baju compang-camping. Maklum, 
selain sudah tua ia hanya seorang petani. 

Apakah watak gadis tersebut? 

8. Memparafrasekan puisi sangat berguna untuk apa? 

9. Untuk memeroleh data yang benar dan objektif, apa yang harus dilakukan? 

10. Nama Bayu sutrisno 

Tempat, tgi iahir : Yogyakarta, 19 Juli 1989 

Berdasarkan data dalam formuiir daftar riwayat hidup di atas, bagaimana 
penulisan nama yang benar? 

Jawablah 



1 . 


Dulu kau cium aku 
Tanda kasih sayangmu 
Dulu kau bermain denganku 
Tanda perhatianmu 
Tapi itu tinggai kenangan 
Kenangan masa iaiu yang indah 
Kini kau telah tiada 
Meninggaikan kami semua 
Aku hanya bisa berdoa 
Kepada Tuhan Yang Maha Esa 
Agar engkau hidup bahagia 
Dalam kehidupan dunia abadi 
Siti Nurmala Sari 


Ubahlah puisi tersebut menjadi prosa narasi sederhana (parafrasekan)! 
2. Jeiaskan isi amanat yang terkandung dalam puisi diatas (No.1)! 


3. Isilah daftar riwayat hidup berikut sesuai dengan data pribadimu masing- 
masing! 





Kelas 6 Sekolah Dasar 


Daftar Riwayat Hidup 

1. Nama lengkap . 

2. Nama panggilan . 

3. Tempat, tgl lahir : . 

4. Agama : . 

5. Asal sekolah : . 

6. Kelas : . 

7. Alamat rumah . 

8. Nama orangtua 

a. Nama Ayah . 

b. Nama Ibu : . 

9. Hobi . 

10. Prestasi . 


Hormat saya, 


4. Jelaskan ciri-ciri perilaku tokoh yang memiliki sifat bengis? 

5. Nama Lukman 

Jenis kelamin Laki-laki 

Tempat,tgl lahir Jakarta, 17 Julil989 

Agama Islam 

Alamat Jl. Kelengkeng VII Vils Harapan Baru Blok E No. 104 

Hobi Membaca cerita 

Ubahlah data diri di atas ke dalam bentuk narasi! 

D. Berbicara 

Kerjakanlah soal berikut sesuai perintah! 

1. Buatlah penjelasan tentang hasil pengamatan ruang kelasmu! 

2. Simaklah berita di televisi, catatlah pokok-pokok informasi yang kamu 
peroleh kemudian sampaikan secara lisan kepada teman-temanmu! 

























Kelas 6 Sekolah Dasar 


3. Penduduk yang tinggal di sekitar hutan lindung, menebangi pohon-pohon di 
hutan tersebut untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. 
Hal ini dilakukan untuk menambah penghasilan keluarga karena basil dari 
bertani tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

a. Buatlah kritikan disertai dengan alasan yang logis! 

b. Bacakan hasilnya di depan teman-temanmu! 

4. Buatlah teks dialog secara berpasangan dengan tema “Pelestarian 
Lingkungan!” Kemudian perankan dialogmu di depan kelas! 

5. Seorang anak SD berusia 11 tahun, telah menjadi korban penjambretan di 
atas kendaraan bus kota. Hal itu terjadi ketika pulang sekolah. Tiga orang 
penjambret tersebut, diketahui seorang polls! yang kebetulan berada di dalam 
bus yang sama. Kemudian, para penjambret tersebut dibekuk beramai-ra- 
mai bersama polisi tersebut. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 18 
November 2006. Penjambretan tersebut terjadi karena anak tersebut hanya 
sendirian dan mengenakan anting-anting emas dan tampak di sakunya 
sebuah telepon genggam. Setelah ketiga penjambret tersebut tertangkap 
lalu dibawa menuju kantor polisi terdekat. Akhirnya, ketiganya diinterogasi 
oleh pihak berwajib. 

Sampaikan secara lisan di depan kelasmu tentang pokok-pokok isi berita 
tersebut! 






